Pendahuluan 


SMS atau Short Message Service merupakan salah satu layanan 
paling populer yang disediakan provider telepon seluler. Dengan 
layanan tersebut, kita bisa mengirim pesan ke teman atau saudara 
menjadi lebih mudah. Bagi Anda yang tidak punya pulsa alias 
kehabisan atau tidak sempat beli, Anda bisa memanfaatkan internet 
untuk mengirim SMS secara gratis. 


SMS yang disebut juga sebagai layanan pesan singkat adalah sebuah 
layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam 
(handphone) untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. 
Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada GSM, tetapi 
sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk 
jaringan UMTS. 


Sebuah pesan SMS maksimal terdiri atas 140 bytes. Dengan kata 
lain, sebuah pesan bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7- 
bit atau 70 karakter 16-bit untuk bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, 
dan Bahasa Korea yang memakai Hanzi (Aksara Kanji/Hanja). Selain 
140 bytes ini, ada data-data lain yang termasuk. Ada pula beberapa 
metode untuk mengirim pesan yang lebih dari 140 bytes, tetapi 
seorang pengguna harus membayar lebih dari sekali. 


SMS bisa pula untuk mengirim gambar, suara, dan film. SMS bentuk 
ini disebut MMS (Mutimedia Message Service). 


Layanan SMS Gratis mulai marak sejak tahun 2000, yang waktu itu 
dipelopori oleh Astaga.com dan kopitime.com. Layanan ini sangat 
diminati oleh pengguna internet karena waktu itu masih jarang 
pengguna handphone, kalaupun ada, harga pulsa sms masih mahal, 
yaitu Rp350,- per sms. 


Astaga, menghentikan layanan ini karena cost atau pengeluarannya 
yang besar sampai belasan juta per bulan, sedangkan pendapatan 
dari iklan hanya 3 jutaan per bulan. Sedangkan kopitime yang 
merupakan layanan berita yang akan menjadi saingan detik.com, 
bangkrut dan sahamnya anjok, sehingga otomatis layanan sms gratis 
distop. 


Kini telah ada web penyedia sms gratis, bahkan ada banyak web 
yang memasang widget SMS gratis untuk menarik minat pengun- 
jung. SMS gratis merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh 
berbagai website saat ini. Bahkan situs-situs besar pun menyediakan 
fitur SMS gratis ini, mulai dari Google, Yahoo!, Facebook, dan 
berbagai situs-situs lainnya. 


Keuntungan Memanfaatkan CMS Cratig dari Internet 


» Yang utama: benar-benar gratis 1004. Tidak perlu membeli 
pulsa handphone, apalagi bagi Anda yang selalu tersambung ke 
Internet, misalnya fasilitas kantor atau WiFi. 


» Salah satu manfaat SMS gratis lainnya, Anda tidak hanya bisa 
mengirim SMS kepada teman Anda yang sesama ada di 
Indonesia saja, melainkan juga untuk pengiriman SMS ke luar 
negeri. Dengan adanya SMS gratis lewat internet ini, cukup 
membantu kita, terlebih lagi bagi yang sering mengirimkan SMS 
internasional. Pastinya semua sudah pada tahu tarif SMS 
internasional yang boleh dibilang cukup tinggi. 


» Beberapa SMS gratis menyediakan fasilitas kotak-kotak kecil 
bergaya chatting, sehingga Anda seolah-olah sedang ngobrol 
biasa. 


» Pemilik nomor HP yang hendak membalas kiriman SMS tidak 
akan dikenakan biaya tambahan. Pulsanya hanya akan dipotong 
sebesar tarif normal pengiriman pesan SMS yang berlaku sesuai 
aturan operator. 


SMS gratis bisa digunakan untuk berbagai operator, walaupun 
pada beberapa situs hanya bisa untuk operator tertentu saja. 
Batasan ini bisa Anda atasi dengan memanfaatkan beberapa web 
penyedia SMS gratis yang sesuai dengan nomor tujuan SMS 
Anda. 


Anda bisa mengirim pesan pendek ke banyak nomor ponsel 
teman. 


Beberapa web penyedia SMS gratis menggunakan teknologi 
enkripsi HTTPS sehingga lebih aman. 


Semua isi pesan SMS (text message), baik SMS masuk maupun 
SMS keluar, akan tersimpan seperti halnya Gmail. Jadi, semua- 
nya akan otomatis terarsip dan mudah dicari lewat kotak 
Pencarian/Search. 


SMS Grafis 
Menggunakan Google Mail 


Google menyediakan fasilitas SMS gratis melalui Gmail. Jadi, mau 
tidak mau Anda harus memiliki account gmail terlebih dahulu. Di 
sini, saya tidak akan membahas cara mendaftar Gmail. 


Google Mail/Gmail menyediakan SMS gratis sebanyak 50 kali SMS. 
Jika jatah 50 SMS sudah habis dalam jangka waktu tertentu, akan 
kembali lagi ke 50 kali. Meski kuotanya dibatasi 50 SMS per hari, 
biasanya setelah 24 jam, kuota SMS akan kembali ke 50. Selain itu, 
setiap kali ada reply SMS maka akan menambahkan lagi kuota SMS 
Anda. 


Ikuti langkah berikut untuk mengirim SMS melalui Gmail: 


1. Login ke halaman Gmail Anda. 


Goc gle Baru saja menggunakan Gmail? 


Gmail 


Cara beremail ala Google Masuk 

Gmail dilandaskan pada gagasan bahwa email bisa lebih intuitif, Noena pengguna 
efisien, dan berguna. Dan bahkan menyenangkan. Apalagi Gmail 
punya semua ini 


Sandi 
Lowong dan Lega 


Lebih dari 7685.990311 megabita ruang penyimpanan 
gratis (dan terus bertambah). 


Sedikit spam 


Mencegah pesan yang tidak diinginkan dari kotak Tidak dapat mengakses akun? 
masuk. 


Penelusuran kilat 

Gunakan penelusuran Google untuk menemukan 
pesan persis dengan yang Anda inginkan, baik untuk 
pesan yang dikirim ataupun pesan yang diterima 


Gambar 2.1. Halaman login Gmail 


2. Setelah masuk di dalam Account Gmail Anda, cari kotak 
"Ngobrol dan SMS" yang ada di panel sebelah kiri. 


File Edit View Favorites Tools Help 


Gmail - Lainnya 


Sales BukuKita.com 


info 
| Kotak Masuk (652) 


Berkilau Bintangnya saya, Finance (2) 


Penting Sales bukukita.com 
Obrolan 
Pesan Terkirim saya 
Konsep (4) Admin bukukita.com (2) 
Semua Pesan 
Spam (64) Twitter 
Sampah 

TokoDino by DinoMarket 
Selengkapnya 


Zalzulifa Polimedia (Lin. 
Ngobrol dan SMS 


d noreply 


Telusuri, ngobrol, atau $ 


saya 
Wi-Free 


saya 


Gambar 2.2. Halaman Inbox Gmail 


3. Apabila tampilan Gmail Anda masih menggunakan tampilan 
yang lama, maka bagian “Ngobrol dan SMS” tidak akan 
muncul. Oleh karena itu, ubah menjadi tampilan Standar, 
dengan cara klik Tampilan Standar. Kalau bagian “Ngobrol 
dan SMS” sudah ada, Anda bisa langsung ke langkah nomor 
7. 

Gmail Kalender Dorwnents Foto Sites Grup Telusui Pp sa | Bantuan | Keluar 2 


Grasil Pa Ma 


'Arsipkan | | IniSpam | | Hapus | Mau Diapakan? - Retiesh «Anyar 101-200 dari 1487 Lawas » Terlawas » | 
Di saya Aecount details for ukiyakun at Selamat Datang di Vyetoria.com (pending admin approval) - ukiyakun has apoled inran sceauni Jam 
HI saya 'Aecount details for bogi at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) - bo ran account URL 23 Jan 
Pi saya 'Recount details for modera at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) liad for an secount 22 Jan 
II Colasok Your iconss of Colasoh Capsa Fros Edition Doarj 22 Jan 
ID Colosott Your Litense of Colasoft nChronos Free Edition De 26 22 Jon 
Di sava Account details for ade at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) - - 22 Jan 
(nyamuk tumpul Re: Account details for ade at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) siher about 21 Jan 
Di saya Recount detaiis for ade at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) - 2d: has appisd fo an a-count 21 Jan 
saya 'Recount details for yuki1922 at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) - yuki 1522 has Toranaceount”—” 20Jan 
PI Google: abytea ieroo menambahkan Anda ke lingkarannya dan mengundang Anda untuk bergabung denga roo menamtahkan 20 Jan 
(saya "Account details for bogi at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) - 209 13 Toran aceount 2 Jan 
(saya 'ecount details for muhammadsaw at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) sappledfer 20 Jan 
(3 saya Account details for muhammad at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) - Horan 20 Jan 
Pi saya 'ecount details for bogipramana at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) Tediforar 20 Jan 
(saya 'Recount details for Ricky Ricardo at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin appr... Fi. for ar 19 Jan 
( Twitor FGIKhMXkuviht (@EGKANXKUVFMI| is now following you on Twitterl - Titis: FEKANiku KhUKKAT is now following you A7 Jan 
(BI Forum Bebas Indonesia 'Aecount Actvation at Forum Bebas Indonesia - korinci, To compiste the registration p n Forum Bebas Indonesia, you wil nead to ga io 17 Jan 
(DI Associazione AssForm RIMINI Corso DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA REDAZIONE E CHIUSURA DEL PLICO 2 emailnonviene 47 Jan 
(Forum Bebas Indonesia 'Aecouni Action at Forum Bebas Indonesia Koin, To Gompists ihe rsgisiratian proe3:5 On Forum Bebas Indonasis Tan k 


Gambar 2.3. Tampilan standar 


4. Tunggulah proses loading dilakukan sampai selesai. 


5. Apabila muncul pesan Selamat Datang di tampilan baru 
Gmail, klik Lanjutkan ke tampilan baru. Pada beberapa kasus, 
kotak pesan ini juga tidak tampil, melainkan langsung pada 
tampilan standar. 


Selamat datang di tampilan baru Gmail 


Yang baru 
Tampilan modern 
Tema baru 
Percakapan apik 
Penelusuran disempumakan 
Kontrol lainnya 
Dan banyak lagi 


Lanjutkan ke tampilan baru |f 


Gambar 2.4. Tampilan baru Gmail 


6. Setelah Anda berada dalam tampilan standar, pada panel 
sebelah kiri kini muncul bagian Ngobrol dan SMS. 


Ngobrol dan SMS 


Telusuri, ngobrol, atau $ 


Bicara empat mata 
Coba obrolan video 


Gambar 2.5. Ngobrol dan SMS 


7. Anda bisa langsung memasukkan nomor tujuan pada bagian 
yang telah disediakan, misalnya 4-628xxxx lalu klik Kirim 
SMS. Jangan lupa untuk mengetikkan kode negara, dalam hal 
ini Indonesia t628xxx. 


Ngobrol dan SMS 


m |) 


(628 
t62 » Kirim SMS 


PE 
1 


Gambar 2.6. Memasukkan nomor tujuan 


8. Kini akan tampil kotak dialog baru, Anda sekarang bisa 
memasukkan nama kenalan dan klik tombol Simpan. 


Nama kenalan: 


Jokol 


Kirim SMS ke nomor ini: -62: 11 U 


Indonesia 


Ir) 162510NNNNNNNNN | Setuler (el) 


Operator ponsel yang didukung 


Simpan Batalkan 


Gambar 2.7. Memasukkan nama teman 


Setelah mengklik tombol Simpan, kini pada halaman Gmail 


Anda akan muncul sebuah kotak khusus pada sudut kanan 


bawah. 


Ip1Gmsi kotMacux652) —  efisunponea meiocoentaa... aa (NN jae 


Gmail - Lainya 
Zalzulifa Polimedia (Lin. 
Tuus 
norept 
IL kotak masuk (602 sh 
Berkilau Bintangnya saya 
Penting 
Obrolan kas 
Pesan Terkirim Tg 
Konsep (8) 
Ser Pesan Zalzulifa Polimedia 


BRI Intemet Banking 
Telusuti, ngobrol, atau 8 Riverbed Technology 
Peter Wall 
onar Backlinks.com 
“9 noraply 
#IaOgnailcom 
Ingin bisa ngobrol dengan Associazine AssForm 
Anda. Intan? 
ear Hemnanda Suriajie 


1-40) dari 1.487 


Reminder about your invitation from Zalzulifa Polimedia - This is a reminder that on February 23, Zakzulifa Polimetia sent you an 21 Feb 
“ShinyStat weekly report Z1 Feb 
'Aecount detalis for riefinsaed at Selamat Datang di Vyctoria.com (pending admin approval) -efinsaed has applied for an acco 27 Feb 
25Feb 
24Fab 
23Feb 
Password Blocked - 23Feb 


Riverbed Newsletter: February 2012 - you are 


re Compliments of Riverbed - Network Moritorii 


ShinyStat weekly report secouni t 


Kiat sus: S0 
Takan Enter untut mengirim pasan 


CorsolL PROTOCOLLO LEED: PRI 


(tanpa subjek) - £arm money using pc and intemet hitp-/imascotteB47.f Tx.php ?kegoogleid-xtuk6 


Gambar 2.8. Jendela untuk mengirim SMS tampil 


10. Silakan ketik pesan yang ingin Anda sampaikan pada bagian 
yang telah disediakan. Setelah selesai, tekan tombol Enter 
pada keyboard maka pesan Anda akan dikirimkan pada 
nomor handphone tujuan. 


Ika KL Tindakanw 


O£ 


Kredit SMS: 50 
Tekan Enter untuk mengirim pesan 


halo joko ini aku vyctoria, aku 
kirim sms pakai gmail nih. 


Gambar 2.9. Mengetik pesan 


11. Maka kata-kata Anda akan terlihat pada bagian Saya. Selain 
itu, jumlah kredit Anda juga akan berkurang setiap kali 
mengirimkan SMS. 


ma Tindakanw 
saya: halo 


joko ini aku vyctoria, aku kirim 
sms pakai gmail nih 


Kredit SMS: 49 
Tekan Enter untuk mengirim pesan 


12. Apabila teman Anda mengirimkan SMS balasan maka akan 
tampil pada bagian percakapan tersebut. 


Gambar 2.10. Mengirim SMS 


|” Joko al 


mu Tindakanw 


| saya: halo 
joko ini aku vyctoria, aku kirim 
| sms pakai gmail nih. 


Dikirim pukul 10:47 pada hari Sabtu 
! Joko: Wah keren ya 


5 Kredit SMS: 50 


Mi 


Gambar 2.11. Menerima SMS balasan 


Perlu diketahui, apabila Anda mengirim SMS tidak ada balasan maka 
jumlah kredit SMS Anda akan berkurang. Jumlah kredit itu akan bisa 
bertambah lagi kalau teman Anda membalas (Reply) SMS yang 
Anda kirimkan. 


Selain itu, apabila Anda sudah pernah menyimpan nama dan nomor 
seseorang maka Anda tidak perlu lagi memasukkan nomornya untuk 
mengirim SMS. Cukup dengan mengetikkan namanya saja pada 
bagian “Ngobrol dan SMS”. 


Sekadar sedikit troubleshooting, sewaktu Anda memasukkan nama 
teman untuk pertama kalinya, misalnya pada gambar di bawah ini, 
saya memasukkan nama teman dan mengklik link Kirim SMS. 


Ngobrol dan SMS 


| | ENAK AH MAAN (MA mandi hy 


"titut " » Pesan 


titv@yahoo.com Kirim SMS $ 


Tampilkan percakapan terakhir 
Profil titutwb 


Gambar 2.12. Mencari nama teman 


10 


Terlihat di sini, Google menampilkan pesan bahwa “Hanya berlaku 
untuk nomor telepon AS”. 


| titut wibisono 
|| Kirim SMS ke nomor ini: 


Seluler || 


$ Hanya berlaku untuk nomor telepon AS 
Simpan Batalkan 
ho di. c# da... daa hh Lo ada 


Gambar 2.13. SMS hanya bisa ke Amerika Serikat 


Kalau hal ini terjadi, klik tombol Batalkan terlebih dahulu. Setelah itu, 
lakukan langkah nomor 7 dengan memasukkan nomor telepon yang 
disertai dengan kode negara Indonesia di depannya. Lalu klik tulisan 
Kirim SMS. Walaupun tulisan Kirim SMS tersebut tidak berupa link 
atau tombol, tetap dapat diklik. 


Ngobrol dan SMS 


oo — Nama kenalan 
staott : i 
-62 » Kirim SMS 
map SMS ke nomor ini: 4625 KEAAKKNNN 
Indonesia 5) 225MENERNN Seluler Ir) 


Operator ponsel yang didukung 


Simpan Batalkan 


Gambar 2.14. Halaman untuk Indonesia tampil 


Selain bisa mengirim SMS ke Indonesia, Anda juga bisa mengirim 
SMS ke luar negeri. Anda bisa melihat daftar negara dan operator 
yang bisa dihubungi pada link berikut: 


http://support.google.com/chat//bin/answer.py?hl-idSanswer-1648 
76&rd-1 


(BM m Nhttp://support.google.com/chat//bin/answer,py?hl-id&tanswer-1648768rd-1 2-84 


(5 Supported mobile operator... 
File Edit View Favorites Tools Help 


Google terjemahan Lihat laman ini dalam bahasa: Bahasa Indonesialv) ' Terjemahan | Matikan untuk: Inggris | Opsi v | Fr 


Trecevearrerror message Conmetiny Oo“ 
About SMS (text Chat 
messages) in Google , Chat - 
Chat Supported mobile operators 1 
Installing the voice and video chat plug-in 
SMS credit in Chat Pilih Bahasa - Setting Up 
Start or Stop Receiving Diberdayakan oleh Google” Terjemahan 


SMS from Google Chat Ne 1 
Below is a list of supported mobile operators for SMS Chat 


Sending SMS from in Gmail 
Gmail 
If you are a mobile phone company, and wish to integrate 
Supported mobile with the SMS feature of Gmail, please drop us a note at: 
operators mobile-operators-gmail-sms-integration@google.com. 
Please note that this is for mobile phone companies only 
and we will not respond to individual reguests. 


More about Gmail SMS chat: 


« Afghanistan 
Afghan Wireless Communication Company 
Etisalat 
Roshan 

“ Algeria 
Nedjma 


Km 5 
Gambar 2.15. Melihat daftar operator 


Apabila Anda sudah pernah menggunakan SMS gratis dari Gmail ini, 
maka di hari yang lain, bila Anda ingin mengirim SMS gratis lewat 
email Gmail, Anda tidak perlu mengulangi semua cara di atas. 
Cukup dengan memasukkan nomor handphone atau memilih nomor 
tujuan yang telah disimpan pada menu Contacts, lalu langsung 
menuliskan teks SMS. 


12 


SAS Gratis 
Menggunakan Yahoo! 


SMS Gratis dari Yahoo ini dapat kita nikmati apabila kita meng- 
gunakan layanan Yahoo Messenger atau lewat Yahoo Mail. Oleh 
karena itu, saya akan menjelaskan cara mendaftar email ini di 
Yahoo. 


Berikut panduan untuk mendaftar email pada Yahoo: 


1. Bukalah situs: http://mail.vahoo.com/. 


13 


9 Yahoo! Mail: The best web-based email! - Mozilla Firefox 
View History Bookmarks Tools Help 


@ “G ay (Gel htpssiMooin.yahoo.comjconfiftogin-verfy2?6.sre-ym 


BBI Most Visited 4 Getting Started (NX) Latest Headines 


Yarnoo! MAIL Yahoo! - Blog - Help 


Sign in to Yahoo! 


Are you protected? 
@ Create your sion-in seal 


@ymail.com and @rocketmail.com (Why?) 


Getanewaddress. 
Yahoo! ID 


(2.9. tree21hyme@yahoo.com) 
FIND YOUR PERFECT EMAIL ADDRESS. 


Think up a new address that's totally “you” and get it on Password: 
@ymail.com or @rocketmail.com. 


NEW EMAIL ADDRESS, SAME GREAT YAHOO!. 
Your @ymail.com or @rocketmail.com address still delivers 


Keep me signed in 
allthe great features you love about Yahoo! Okeep gi 


for 2 weeks unless I sign out 
(Uncheck if on a shared computer) 


into 


TRANSFER YOUR INFO. 
Easily transition contacts and emails from other 


mail accounts with our handy wizard. 


Forget your ID or password? | Help 


Don't have a Yahoo! ID? 
Signing up is easy. 


Gambar 3.1. Mendaftar Yahoo 


2. Klik bagian Sign Up. 


3. Sekarang isilah data yang diminta. 


) Yahoo! Registration - Mozilla Firefox 
Yew History Bookmarks Tools Help 


@ "GX dr (ff Whetssiledt.yahoo.comiresistration?.intl-usanew-18.donemhttpe3ajimal.yahoo.c T7 » 


(bi Most Visited 4 Getting Started (| Latest Headines 


Hi there! Already have anID or Mail address? 


WEI get you set up on Yahool in three easy steps! Just 


answer a few simple guestions, select an ID and password, Forget your password or Yahoo! ID? 
| and youll be all set 


1preter content from | Yahool U.S.in English 


1. Tell us about yourself... 


My Name 


Gender |- Select One - MJ 
Birthday |- Select Month - 


Ulive in | Indonesia 


Postal Code 


2. Select an ID and passwo 


Yahoo! ID and Email 


Password Paseword Strength 


Re-type Password 


3. In case you forget your ID or password... 


Altemate Email 


Security Ouestion |- Select One - 


Your Answer 


Conmectedtoa248.e-akamainet.. edi.yahoo.com £ 


Gambar 3.2. Formulir pendaftaran 


14 


4. Bagian yang perlu Anda perhatikan pada proses pendaftaran 
tersebut adalah Select ID an password. 


2. Select an ID and password 


Yahool ID and Email |rori sano @ | yahoo.com v 


PN TS 


PR) 


d noor. 


Capitalization matters. Use & to 32 
characi 10 spaces, and don't use 
your nam Yahoo! ID 


d cccccoc. 


Re-type Pas 
Gambar 3.3. Memasukkan nama account dan password 


5. Tentukan ID/username Anda dan juga password-nya. Jika 
muncul pesan Not Available, mau tak mau Anda harus 
mengganti. Atau mengikuti yang disarankan oleh Yahoo. 


4 x 
Darn! That ID is taken as well. 


| Try making a different selection 
from the drop-down menu, 


Gambar 3.4. Account telah digunakan orang lain 


6. Untuk bagian pengisian Code, harus diisi dengan benar. Jika 
salah, Anda akan mengulangi proses ini lagi, sampai karakter 


yang dimasukkan tepat. 


Just a couple more details 


Type the code shown (pGTr8p 4 By entering this code you help Yahoo! 
Haa prevent spam and fake registrations. 
Ls) This code can betyped in all 
lowercase. 


PSP 


| have read and agree tothe Yahoo! Terms of Service and Yahoo! Privacy Policy, and to receive 
important communications from Yahool electronically. 
| have also read and agree to the Mail Terms of Service. 


For your convenience, these documents will be emailed to your Yahoo! Mail account. 


Do you agree? 


Create My Account Cancel 


Gambar 3.5. Memasukkan kode captcha 


Berikutnya berikan tanda cek pada bagian Do you agree. 
Lanjutkan dengan mengklik tombol Create My Account. 


Apabila tidak ada kesalahan maka akan muncul pesan ucapan 
selamat bahwa email (account Anda di Yahoo) berhasil dibuat. 


"2 Yahoo! Registration Confirmation - Mozilla Firefox 
Elle Edit View History Bookmarks Tools Help 


@ Mb ta (Ge httosittedit.yahoo.comiregistrationy. yit-AgtEs0OJFPMPIUACENCcOJOZ2PAT 


(UB Most Visited Pb Getting Started | Latest Headlines 


Yanoo! 


Congratulations, Aku! 


A confirmation message was sent to you via email 


Below are your account details (& Print Account Details 

You will need this information to sign in to Yahool and to reset your 

password in case you forget it. Please print and keep this Romiy to sxporiance 
information in a safe place for future reference Yahoo! Mail? 


C3) Yahoo! ID & Email rori sano2@yahoo.com 
address: Continue 


Altemate Email rari sano@yahoo.com 
Birthday May 22, 1980 
Security Ouestion What was the name of your first 
school? 
My Answer rori 
Postal Code 77477 


Marketing Preferences 
Your Marketing Preferences: Select and customize the categories of communications you receive about 
Yahoo! Products and services. You can also choose to opt-out of each. Edit Marketing Preferences. 


Copyright @ 2008 Yahoo! Ine. All rights reserved. CopurightIP Policy | Tes 
Code verification technology developed in collaboration with the Captoh, 


'edit.yahoo.com () 


Gambar 3.6. Account berhasil dibuat 


10. Apabila ingin langsung menuju halaman email Anda, klik 


tombol Continue. 


11. Nanti Anda akan menerima pesan sponsor, salah satunya 


16 


seperti gambar di bawah ini. Klik tombol Go to Inbox untuk 
memeriksa kotak surat Anda. 


£ NOW YOU CAN CHAT INSIDE 
YAHOO! MAIL 


Mail and Messenger are together at last! 
antly with friends who are online 


ly between email and chat 


p reguired 


Gambar 3.7. Anda bisa masuk Inbox 


12. Pada awal pemakaian, Anda juga disuguhi petunjuk-petunjuk 


dasar. 


"3 Yahoo! Mail (rori sano2) - Mozilla Firefox 


File Edit View 


History Bookmarks Tools Help 


@ "GX ag (Sp | httpijfus.mg2.mal.yahoo.comJdejlaunch?.rand-1md389ffrijob 


(Ba Most Visited $Pb Getting Started NX) Latest Headlines 


YaArloO! MAL rori sano2 uang chat... Cancel 


Sign OyteM 


& check mai Ginew | kei Change your chat status to 


Ar Search Mai 


Yahoo! Games - 


Come and play 


P--Tinbox (en) 

“RJ Drafts 

(51 Sent 

@& spam 

UB Trash 

(5 Contacts 

» 0 Online 

TB calendar 

Z) Notepad 
» EM AllFeeds 


? My Folders 


control how you appear to 
Go Good Your online contacts. Yahoo! 
o Mail remembers your last chat 
WN Yo status setting. 1box 


Top Stories World Entertainment Sports | Local 


Bridge repairs make little progress across U.S..... (AP) 


AP - A year after the worst U.S. bridge collapse in a 
generation brought calls for immediate repairs to other 
spans, two of every three of the busiest problem 

bridges in each state 83 carrying nearly 40 million... 
See which contacts 


baghk sda peak ink s nation on the 'ight track" (AP) 
chatting. bila strain at second Mexican farm (AP) 


Empty 
Empty 


BAB, wont run in party primary (AP) 
" Police: Body found in Ala. freezer was mother of 8 (AP) 
" Delta says body of 61-year-old woman found in plane restroom (AP) 


» More News 


Gambar 3.8. Tampilan Yahoo 


13. Jika sudah selesai membaca petunjuk tersebut, Anda boleh 
menutupnya dengan mengklik tombol X pada masing-masing 
kotak. Perhatikan di bawah, Anda memperoleh satu buah 


email. 


"8 Yahoo! Mail (rori 


ano2) - Mozilla Firefox 


Eile Edit Wiew History Bookmarks Tools Help 


@-c 


(ay (Sg | http:/fus.mg2, mail. yahoo.com/dejlaunch?.rand-1md389ffrljab 


Ui Most Visited Pb Getting Started 2x Latest Headlines 


Yarnoo! MAIL rorisano2 Loading chat... Cancel 


Sign Out, My Account, Mail Classic 


Banana Guns || tune Kiimninan ID 


(Ar Search Mail 


Yahoo! Games - 
Corne and play 


(51 sent 

& spam 

IS Trash 
(ES Gontacts 

Y 0 Online 

TB Calendar 
(DI Notepad 

» EN All Feeds 


? My Folders 


Good Morning, Aku! 


Rf You have one unread message in your Inbox 


Top Stories World Entertainment — | Sports Local 


Bridge repairs make little progress across U.S..... (AP) 


Empty AP - A year after the worst U.S, bridge collapse in a 


generation brought calls for immediate repairs to other 
spans, two of every three of the busiest problem 
Add bridges in each state (9 carrying nearly 40 million... 


- Obama: McCain thinks nation on the "right track' (AP) 

» FDA finds salmonella strain at second Mexican farm (AP) 

« Israeli PM to resign, wont run in party primary (AP) 

» Police: Body found in Ala. freezer was mother of 8 (AP) 

Add | » Delta says body of 61-year-old woman found in plane restroom (AP) 


Add 


|» More News 


Gambar 3.9. Inbox 


17 


14. Klik bagian Inbox untuk melihat pesan yang Anda terima. Klik 
saja pada judul pesan tersebut untuk membacanya. 


(SY Home || Inbox 1 message x Mobile | Options | Help » 


IM oekete | HA Reply - 04P Forward Kh Spam | f2 Movem (Al Print | More Actions — View " 


Dj From Subject Date | size |(9 p 
O Yahoo! Welcome to Yahoo! Thu, 7/31/08 7:16 AM 


Welcome to Yahoo! Compact Header « | Full Message View 
(9 Yahoo! cmailbot@yahoo.com- (Ph Add To: rori sano2@yahoo.com 


8 
YAHOO! mai 
Ke 
Welcome! You're in. 
(That was easy, huh?) 
Yahoo! Mail makes staying in-touch simple (and fun). Ay Inomayan 
sk Start by adding friends, family, whoever... Yahool ID 
Fatten up your address book, then pull up contact info rori sano2 
from anywhere. Get started Yahool Mail address 
rori cann2Awahan cam. A1 


Gambar 3.10. Isi email 


15. Apabila Anda sudah selesai dengan urusan email, klik link 
Sign Out untuk keluar. 


Sebagai tambahan untuk aktivitas harian Anda dalam mengecek 
email, ikuti langkah berikut: 


Bukalah situs: http://mail.yahoo.com/ dan masukkan ID Yahoo dan 
password-nya. 


Sign in to Yahoo! 


| /A. | Are you protected? 
| &d Create your sign-in seal. 
| wny?) 


Yahoo! ID 
rori sano@yahoo.com 
(e.g. free2rhyme@yahoo.com) 


Password: 


Keep me signed in 
for 2 weeks unless Isian out 
(Uncheck if on a shared computer) 


Forget your ID or password? | Help 


Into 


Gambar 3.11. Memasukkan ID dan password 


Lanjutkan dengan mengklik tombol Sign In maka Anda akan 
langsung dibawa menuju halaman email. 


Baiklah, setelah Anda memiliki sebuah account di Yahoo, dan juga 
telah mengetahui cara mengaksesnya, barulah kita akan melakukan 
aksi mengirim SMS melalui salah satu fitur yang disediakan oleh 
Yahoo!. Pertama-tama kita akan mengirim SMS melalui fasilitas 
email milik Yahoo! 


1. 
2. 


Login terlebih dahulu pada halaman Yahoo Mail. 


Setelah Anda login pada halaman email Yahoo, klik bagian 
Tulis Pesan atau Compose Message bagi Anda yang 
menggunakan bahasa Inggris. Dan dari menu yang 
muncul, klik SMS. 


YaHooOl mau 


WHAT"S NEW CONTACTS UPDATES 


Compose Message - Reply - | 


kl Conversations Instant Message | 


Drafts | SMS T 


CJ & Halo, Vero ” | Sign Out | Opsi" | Bant 


YaHooOl ma 


APA YANG BARU EMAIL MASUK (11) Ki 


Turis pesan» AN Foous 
Email N | 
Pesan Instan | 
SMS T 


Gambar 3.12. Tampilan Indonesia dan Inggris 


19 


3. Kini sebuah tab baru akan tampil dengan nama 
Percakapan Baru. Pada bagian tersebut Anda bisa memilih 
negara tujuan SMS atau defaultnya Indonesia. Perhatikan 
juga contoh pengetikan nomor tujuan yang ditampilkan. 


YAHOO! man 


APA YANG BARU EMAIL MASUK (11) KONTAK Percakapan Baru 


#8 Email Masuk del 


Tulis Pesan “ 


a 
Make Yahoo! | Tulis pesan SMS baru. 


8 vour homebaae 


Masukkan nama atau nomor ponsel. 


Indonesia (-62) - 


Draft Contoh: 
986-2424-5353 
Email Keluar 162 86-2424-5353 
KI am | 41 (408) 345-1212 


Gambar 3.13. Memilih negara 


4. Masukkan nomor tujuan penerima SMS lalu tekan Enter. 


YaAHoOOl man 


APA YANG BARU EMAIL MASUK (11) KONTAK Percakapan Baru 


20 


Tulis Pesan “ 


. 
Make Yahoo! Tulis pesan SMS baru. 


vour homepaae Masukkan nama atau nomor ponsel. 


28 email Masuk ”— 73 MNkaaaa ARA | 


Gambar 3.14. Memasukkan nomor 


5. Sekarang ketiklah pesan yang ingin disampaikan kepada 
teman Anda, setelah itu tekan tombol Enter untuk mengi- 
rimkannya. 


YAHOO! mai 


APAYANGBARU | mai masuk cit) | kontar MEXangenng 


M Jadikan Yahoo! 
(o' Halaman Awalmu 


Draft 
Email Keluar 

Y Spam 0 

(G sampan u 


- Folder Cerdas 
BB Email dari Kontak 
» Folder P3 


7 Kontak Online 


& antv 


7 Teman Facebook NM 
7 Aplikasi ti 
00 Flickr 


| Ms 
KU 


Messenger dapat menyimpan histori semua percakapan Anda. Anda dapat menjelajahi dan mencari histori tersebut dari komputer mana pun tempat Anda sign in. 


Buka Opsi Messenger 


en menerima pesan instan Anda sebagai pesan SMS. Tarif operator mungkin bertaku. 


Editnomor 


Tampilkan Percakapan Terkini 


o 


hi jek, ini gue ngirim sms pake yahoo. balas ya 


Gambar 3.15. Menulis pesan 


Sebelum melanjutkan cara mengirim SMS menggunakan Yahoo 


Messenger, ada baiknya Anda mengetahui operator apa saja yang 


bisa menerima SMS dari Yahoo!. Untuk melakukan hal ini, buka link 


berikut: 


http://help.yahoo.com/kb/index?page-contentSid-SLN1776&actp-s 


ecarch&viewlocale-en US&Ssearchid-12881988578418&locale-en US 
&y-PROD MSNG. 


List of Supported Wireless Carriers and Countries for Text (SMS) 


Messaging 


ID: SLN1776 — Refers to: Yahoo! Account, Messenger 11.5, Messenger 11, Messenger 10, Messenger 9 
Messenger Mobile 


Description 


Yahoo! supports mobile text messaging (SMS) internationally. Yahoo! supports SMS for mobile devices in the 


Resolution 


Canada: FIDO and ROGERS - 92466000, TELUS - 92466 


India: AIRCEL, AIRTEL, IDEA, LOOP MOBILE, RELIANCE CDMA, RELIANCE GSM, SPICE, TATA, and 


VODAFONE - 25242 


Indonesia: BAKRIE, EXCELCOM, and MOBILE8 - 9246, HUTCH3 - 92466, INDOSAT - 946, TELKOMSEL - 


4246, SMART - 946 


Kuwait: WATANIYA - 1411 


Malaysia: CELCOM - 22235, DIGI - 32235, MAXIS - 32235 


Pakistan: MOBILINK - 171 


Philippines: GLOBE - 2258, Sun Cellular - 2466, SMART - 62580 


Thailand: AIS - 4508040, DTAC - 1924668 


United States: ATT, NEXTEL (including Sprint), SPRINT, T-MOBILE, US CELLULAR, VERIZON, and VIRGIN - 


92466 


Vietnam: HTMOBILE, MOBIFONE, S-FONE, VIETTEL, and VINAPHONE - 8269, GTEL - 8269 


Gambar 3.16. Daftar negara dan operator 


21 


Sebagai lanjutan untuk mengirim SMS dari Yahoo!, berikut cara 
mengirim SMS gratis menggunakan program Yahoo Messenger. Bagi 
Anda yang belum tahu, mungkin hal ini adalah sesuatu yang cukup 
menarik. Karena Anda bisa mengirimkan SMS 1004 gratis per- 
sembahan dari Yahoo untuk Anda. Tentu saja syarat pertama yang 
harus Anda miliki adalah program Yahoo Messenger yang telah 
terinstal pada komputer Anda, atau dari Warnet. 


1. Sebelum mulai menggunakan Yahoo Messenger, download 
file setup aplikasi tersebut pada link berikut: 
http://messenger.yahoo.com/ 


(2 Yahoo! Messenger - Chat, Instant message, SMS, PC Calls and More - Windows Internet Explorer 


GS - (@htosimessenger-yahoo.comi slah | 2 


» 
RR & | avatoot Messenger - Chat, Instant message, SMS, PC ... M- D- &- jbhbage (Tools » 


Yahoo! | My Yahoo! : Mail : More y Make Y! My Home Page New User? Sign Up ' Sign In : Help 


YAHOO!, MESSENGER Seareh Wen SEARCH 


IMVironments | Voice | Plua-ins 


Friends are an instant away on 
Yahoo! Messenger (8.1) 


Download Now 


Connect with all your friends: 
Instant message with friends on Yahoo!, Windows Live”" Messenger 
and more 


Stay in control... 24/7: 
Decide who sees you online with stealth settings 


Share away: 


Swap photos and monster files (up to 2GB) in realtime. Plus enjoy 
voice calls and webcam video 


#p More info 
System reguirements: Microsoft Windows XP, Vista 
NEW! Try the all-new Yahoo! Messenger 9.0 ""' 


Other versions: XP (9.0 Beta), Vista, Mac, Web, Mobile 


@ internet 


Gambar 3.17. Download Yahoo Messenger 
2. Sekarang ikuti langkah instalasi program tersebut: Klik dua 


kali pada file instalasi yang telah Anda miliki. Maka akan 
tampil kotak dialog Welcome, klik Next. 


22 


8 Yahoo! Messenger Installation 


YAHOO! MESSENGER 


Welcome! 


This installation program will install Yahoo! Messenger. 


Press the Next button to start the installation. You can press the Cancel 
button now if you do not want to install Yahoo! Messenger at this time. 


IMPORTANT: YOU MUST CLOSE YAHOO! MESSENGER IF YOU HAVE AN OLDER 
VERSION RUNNING BEFORE CONTINUING! 


Gambar 3.18. Halaman Welcome 


3. Baca License Agreement and Terms dan berikan tanda cek 
pada bagian Yes, I agree untuk menyetujui dan klik Next. 


(8 Yahoo! Messenger Installation 


License Agreement and Terms 


You must agree to the agreementts) below that govern your use of Yahoo! Messenger, 
Yahoo! Toolbar, and Yahoo! Browser Services, as applicable. If you elect to use any 
free or promotional offers for Phone Out services provided by a Yahoo! Communications 
affiliate, you also agree to the Phone Out Terms of Service below. 


NO 911 OR EMERGENCY SERVICE. You acknowledge and 
understand that Yahoo! does NOT currently allow you to access any 
911 or similar emergency services (no traditional 911, E911, or similar 
access to emergency services). You should always have an 
alternative means of accessing 911 or similar emergency services. 
Please inform others who use your Yahoo! Messenger and devices 
used to access Yahoo! Messenger that they must access these 


Phone Out by Yahoo! Voice Terms of Service 


'TERMS AND CONDITIONS ARE APPLIED TO PHONE OUT BY 
YAHOO! VOICE ("PHONE OUT”). PHONE OUT IS PURCHASED ON 
A PREPAID BASIS ("PREPAID AMOUNTS"). PREPAID AMOUNTS 
EXPIRE 180 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE OR YOUR 
LAST DAY OF USE OF PHONE OUT, WHICHEVER IS LATER, 
EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW. Prepaid Amounts for 


Do you accept the Yahoo! Messenger License Agreement above? 


Cancel 


Gambar 3.19. Menyetujui lisensi 


4. Perhatikan Privacy Policy dan klik Next. 


23 


(3 Yahoo! Messenger Installation 


Privacy Policy 


Yahoo! Messenger collects and transmits information about your usage of 
the product to Yahoo! to provide the service. To find out more about the 
information collected and used by Yahoo! Messenger, and about setting 
your preferences, go to: 


http://privacy. yahoo.com/privacy/us/mesg/details.html 


When you use Yahoo! Messenger other people may see if you're online, 
communicate with you, share files, and share their web cam. If you are 
using our premium Voice service to make calls from Yahoo! Messenger to 
normal telephones, your caller ID (telephone number and your name) 
might be shared with the receiving end. You have options regarding each 
of these within Yahoo! Messenger. 


Gambar 3.20. Kebijakan program 


5. Baca kelanjutan Privacy Policy dan klik Next. 


18 Yahoo! Messenger Installation 


Privacy Policy 


You can also listen to Y! Music LAUNCHcast radio from Yahoo! 
Messenger. If so, Yahoo! will collects information about your usage of 
LAUNCHcast, including your ratings of songs and artists, which will 
influence the music and/or promotions presented to you throughout 
Yahool. To find out more about the information collected and used by 
Yahoo! Music, go to: 


http://privacy. yahoo.com/privacy/us/music/details.html 


Gambar 3.21. Kelanjutan privacy policy 


6. Tentukan lokasi penyimpanan file instalasi dengan meng- 
klik tombol Browse atau biarkan saja sesuai lokasi yang 
ada dan klik Next. 


$ Yahoo! Messenger Installation 


Select Destination Directory 


Please select the directory where Yahoo! Messenger files are to be 
installed. 


Folder to install: . 
C: Program Files/YahooNVkessenger 0 Btowse. | 


Current Free Disk Space: 831632 k 


Cancel « Back 


Gambar 3.22. Memilih folder tujuan 


7. Kini Anda siap untuk melakukan proses instalasi, klik 
Next. 
(8 Yahoo! Messenger Installation 


Ready to Install! 


You are now ready to install Yahoo! Messenger. 


Cancel 


Gambar 3.23. Siap untuk menginstal 


25 


26 


8. Tunggu proses instalasi dilakukan sampai selesai. 


Installing 


Copying Copy YCP Files: 
C-Program Files$Yahoo!/MessengehP2PCE dil 


MAN 2x 


Gambar 3.24. Proses instalasi 


9. Setelah selesai akan muncul pesan Installation Completed. 
$8 Yahoo! Messenger Installation 


Installation Completed! 


The installation of Yahoo! Messenger has been successfully completed. 


Press the Finish button to exit this installation and run Yahoo! Messenger. 


Gambar 3.25. Proses instalasi selesai 


10. Kini Anda sudah siap menggunakan program Yahoo 
Messenger. Berikut tampilan utamanya. 


YAHOO! MESSENGER” & 
Masteofier, Help 


Yahoo! ID: 
| 


Password: 


Get a new Yahoo! ID... 


“| Remember my ID & password 
“| Sian in automatically 
Sign in as invisible to everyone 


Sian In 


Forgot your password? 


Gambar 3.26. Tampilan Yahoo Messenger 


11. Untuk melakukan login, masukkan Yahoo ID Anda atau 
alamat email Anda di Yahoo, dan juga masukkan 
password-nya. Sekarang tunggulah proses Login sedang 
dilakukan. 


12. Biasanya akan muncul pula beberapa pesan sponsor 
seperti contoh berikut, Anda bisa saja mengklik tombol 
Close. 


Ig tem, at: 2:30 -IOX 


System: Some versions of Yahoo! Messenger now 
let users save conversations in their accounts on 
Yahoo! servers - like email! Others can save 
conversations with you even if you don't. More 
http://messenger yahoo.com/mh/ 


Gambar 3.27. Klik Close 
13. Untuk pemakaian pertama kali, akan muncul halaman 


untuk melihat pratinjau dengan mengklik Go to Overview. 
Anda bisa mengklik Cancel saja. 


27 


Ry) 


sa 
w 


What's new in Yahoo! Messenger 


IM friends who use Windows Live” Messenger. 

Spread the word. Now share instant messages vith friends vho use 
Windors Live Messenger. You'll also see their names on your Yahoo! 
Messenger List and know vhen they're online. That means all your IM 
friends can be in one cool place. 


Personalize with Plug-Ins. 

Give Yahoo! Messenger your personal touch by adding fun plug-ins. They 
make it easier to stay in touch and stay informed. You'll find ones for 
Yahoo! Weather, Music, Nevs, as well as plug-ins from popular websites 
like eBay and Amazon.com. 


See what friends are up to in Yahoo! 3605. 

Now it's easy to stay up-to-date on friends. Just use the Yahoo! 3600 plug- 
in to see new photos, blog entries, revievs, and more that friends have 
added to their Yahoo 3605 pages. Plus post your own new stuff too. 


Go to Overview 


V ome to Yahoo! Messenger 


& Back Einish Cancel 


14. Untuk pemakaian pertama biasanya belum ada 


Gambar 3.28. Halaman pratinjau 


teman Anda yang dimasukkan. 


Gambar 3.29. Tampilan pertama Yahoo Messenger 


K Yahoo! Messenger Io) 


Messenger Contacts Actions Help 


& IM with Windows Live Messenger! (X) 


(D rori sano - Available v 


- jela) a 


IC | 


To add people to your contact list, 
dick the "4" button. All you need 
is the person's Yahoo! ID or email 
address. You can even add and IM 
with friends that use Windows 
Live"" Messenger. 


Tip: Click on the "Contacts” 
menu at the top to guickly 
import contacts from your 
Yahoo! Address Book or 
Outlook. 


data 


15. Hal ini bisa Anda lakukan dengan melakukan Add Contact. 
Hal ini bisa dilakukan dengan mengklik menu Actions dan 
klik Add Contact. Selanjutnya Anda bisa mengisi data atau 
email teman Anda. 


Type the person's Messenger ID or email address: Network: 


| Yahoo! Messenger w 


Example: chatsalot77 
example@yahoo.com 
example@sbcglobal.net Now you can add 
example@hotmall.com your Windows 

Live Messenger 


friends to your 
contact list. 


Or | Choose a Contact from Your Address Book... 


IF the person is not already a Yahoo! Messenger user, we will help you send an 
invitation to start using it, 


- Back Next » |. cancel 


Gambar 3.30. Memasukkan kontak 


16. Bagi Anda yang sudah pernah menyimpan address book 
dalam email Yahoo, secara otomatis akan ditampilkan 
pada Yahoo Messenger. 


17. Sekarang waktunya untuk mengirim SMS dari Yahoo 
Messenger. Dalam Yahoo Messenger, klik menu Actions 
dan klik submenu Send an SMS Messages. 


Actions | Help 


Send an Instant Message... Ctrl-M 
Call Computer... CtrlEL 
Call a Phone Number... Ctrl-K 
Call Setup... 

Send an SMS Message... Ctrk-T 
Send an Email... CtrltY 
Send My Contact Details... Ctrl4-Shift#-C 
Send My Messenger List... Ctrl4-Shift--M 
Reguest Contact Details Ctrl4-Shift#-R 
Send a File... 

Share Photos... 

Choose a Plugin... 

View Webcam... 

Invite to View My Webcam 

Invite to Conference... 


Gambar 3.31. Menu Actions 


29 


18. Dari kotak dialog yang muncul, klik tab Other Contact bila 
orang yang Anda maksud tidak termasuk dalam phone- 
book Anda di Yahoo Messenger. Perlu saya tambahkan, 
untuk penulisan nomor handphone, misalnya nomor tujuan 
adalah 08123456789. Anda cukup mengetikkan 
8123456789. 


Ls 
(bts SMS Message 


My Contacts | Other Contact 


Enter the mobile phone number of the person you want to 
send an SMS message to, and then click OK. 


8 
Example: (403) 555-1212 


1-408-555-1212 
#91 98 222 49494 


OK Cancel 


Gambar 3.32. Memasukkan nomor tujuan 


19. Cara lainnya dengan mengklik sekali pada user name yang 
tertera pada daftar teman-teman Anda. Dan lakukan hal 
yang sama seperti di atas, maka kotak dialognya seperti 
berikut. 


Enter SN mobile phone number: 


BIXXXXXXXXXX 


OK Cancel 


Gambar 3.33. Memasukkan nomor handphone 


20. Setelah memasukkan angka di atas, nomor handphone 
teman Anda tersebut akan disimpan pada tempat khusus. 


My Contacts | Other Contact 


Select a contact to send an SMS message to, and then click 


V Friends 


3 sam : 
3 . 


OK |. cancel 


Gambar 3.34. Nama teman yang akan di-SMS 


21. Setelah cara-cara di atas Anda lewati maka akan tampil 
kotak dialog khusus tempat Anda mengetikkan isi SMS 
yang akan dikirim. Maksimal karakter yang bisa Anda 
ketik dalam satu kali SMS adalah 151 karakter. 


Tg , 
927231258 - SMS Message 


Conversation Edit View Actions Help 


8 da Add 


& 8112723128 will receive your messages on a mobile device. 
For best results, send a long message, rather than several short 
messages. (Note: Wireless carriers may charge the recipient fees for 
receiving and sending SMS messages.) 


uha gincai: sms dari ym 


Number of characters left: 152 


Gambar 3.35. Mengirim SMS 


31 


22. Setelah Anda mengetikkan isi SMS, langkah selanjutnya 
menekan tombol Send. Secara otomatis SMS tersebut 
akan dikirim kepada si penerima. Perhatikan pada bagian 
Send As, itu adalah nama yang akan ditampilkan pada 
nomor HP penerima. 


Apabila teman Anda ingin membalasnya, cukup dengan me-reply 
SMS tersebut maka akan langsung masuk ke dalam Yahoo 
Messenger. Perlu diingat, apabila teman Anda tidak membalas SMS 
tersebut maka Anda hanya boleh mengirimkan 4 SMS saja. Siapa 
tahu pas Anda mengirim SMS, peraturannya sudah berubah tidak 
harus 4 SMS. 


32 


Web 
Penyedia SMS Grafis 


MesinSMS 


PX MesinSMS 


HOME KIRIM SMS INBOX SMS OUTBOX SMS PHONE BOOK PHONE GROUP NOMOR HP ALAY CONVERTER 


Beberapa web juga menyediakan fasilitas SMS gratis, itulah yang 
menjadi pokok bahasan kita dalam bab ini. 


Situs lain yang bisa digunakan untuk mengirim sms secara gratis 
adalah http://www.mesinsms.com/. Buka alamat tersebut. 


Selamat Datang di Tampilan Baru Website Mesin 


SMS dot Com aa 

& 3 4, . Password 

Data-data Anda pada website yang lama sudah kami hapus, 

mohon untuk daftar kembali di link ini, gratis!!! FI Remember Me 


Lost your password? 


Peluncuran tampilan baru ini kami percepat pada hari ini, Jumat, 27 Mei 2011, dimana rencana 
sebelumnya adalah pada tanggal 1 Juni 2011 


POLLS 
Setelah sekian lama tanpa perubahan di website Mesin SMS dot Com, akhirnya perombakan 


total tampilan website ini selesai juga. Berdasarkan masukan para pengguna, kami telah Apakah perlu dibuatkan web forum Mesin 
membuat Webiste Mesin SMS dot Com semakin baik dengan mengubah seluruh tampilan dan SMS? 
menambah fungsionalitas baru tanpa mengubah fungsi-fungsi pokok yang berhubungan dengan 


SMS. Perlu (e2s. 2: 

Singkat cerita, semoga website yang baru ini dapat sepenuhnya dinikmati. Kritik dan saran tentu 

saja kami nantikan, karena kita percaya bahwa sesuatu yang baik harus dapat terus tumbuh dan Tidak Perlu (1326, 50 Votes) 
berkembang 


Terima Kasih. Total Voters: 272 


Gambar 4.1. MesinSMS 


33 


Klik tab Kirim SMS maka halaman untuk mengirimkan SMS gratis 
akan terbuka. Masukkan nomor tujuan yang akan menerima SMS 
Anda. Lalu ketik pula pesan yang ingin Anda sampaikan. Ingat, 
masukkanlah nomor tujuan sesuai dengan format yang ditampilkan, 
dan isi pesan yang mau Anda sampaikan. Jangan lupa memasukkan 
kode captcha yang muncul, terakhir klik tombol Kirim SMS. 


PX MesinSMS 


HOME — KIRIMSMS  INBOXSMS — OUTBOX SMS 


PHONEBOOK — PHONEGROUP — NOMORHP | ALAYCONVERTER 


Kirim SMS 


#1 Suka | M3 3.271 orang menyukai ini 


Tujuan: 


el —| 


Pesan: 


tes kirim sms dari mesinsms.com 


Sisa Karakter: 99 Ketik 94784. 9a784| 


by Mesin sus | HSika 


LOG IN 


Username 


Password 


(DI Remember Me 


Lost your password? 


POLLS 

Apakah perlu dibuatkan web forum Mesin 
SMS ? 

Perlu (2256, 222 Votes 


Tidak Perlu (1886, 50 Votes) 


Total Voters: 272 


Gambar 4.2. Mengirim SMS 


Apabila SMS berhasil dikirim maka akan tampil pesan: Pesan 


berhasil dikirim. 


Kirim SMS 


#3Suka | NB 3.271 orang menyukai ini. 


Pesan berhasil dikirim 


Tujuan: 

162 812345670xx (contoh) 
Pesan: 

Ketik pesan Anda disini 


Sisa Karakter: 130 Ketik 68177. 


(Kirim SMS. | by Mesin sms MiSuka | 3rb 


Silahkan login terlebih dahulu untuk menggunakan fitur-fitur Mesin SMS seperti Inbox SMS, 
Outbox SMS, Reply SMS, Phone Book, Phone Group, SMS Broadcast, dan Inbox Autoforward. 
Jika belum menjadi member, silahkan register disini 


Mini Server 


Murah & Demam 


LOG IN 


Username 


Password 


(Login ) FI Remember Me 


ost your password? 


POLLS 


Apakah perlu dibuatkan web forum Mesin 
SMS ? 


Perlu (2256, 222 votes 
Tidak Perlu (1396, 50 Votes) 
Total Voters: 272 


FIND US ON FACEBOOK 


Mesin SMS di Facebook 
Remas | C)Suka 


3,271 orang menyukai Mesin SMS, 


TA HN 


Gambar 4.3. Pesan berhasil dikirim 


34 


Anda juga bisa menggunakan fasilitas lain dari mesin sms, seperti 
Inbox SMS, Outbox SMS, Reply SMS, Phone Book, Phone Group, 
SMS Broadcast, dan Inbox Autoforward. Namun untuk itu, Anda 
harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk melakukan hal ini, silakan 
Anda coba sendiri saja ya. 


BomSms 


Kalau sebelumnya Anda sudah menggunakan SMS gratis dari mesin 
SMS. Sekarang kita akan menggunakan fasilitas SMS gratis dari bom 
SMS, yang beralamatkan di http://www.bomsms.com. Berikut ini 
tampilan utama dari web bomsms. 

WiorsiS toni TARIK MEI Sama . tas 


“File Edit View History Book 
CE ama SN apaan ag DE 


ain 
£ cara sMS6... | iisms 


cthi-"334” hrs MlSarankan )1rb HB) Kirim 


Gambar 4.4. BomSMS 


Posisi untuk mengetikkan pesan SMS terdapat pada bagian sebelah 
kanan bawah. Perhatikan tanda panah pada gambar di bawah ini. 
Sama seperti fasilitas SMS gratis sebelumnya, selain diminta untuk 
memasukkan nomor handphone tujuan, Anda diminta untuk mema- 
sukkan kode captcha. Di sini, Anda cukup mengetikkan 08xxx 
sebagai nomor tujuan, tidak perlu memasukkan kode negara #62. 


Setelah memasukkan nomor tujuan, isi pesan, dan juga kode 
captcha, klik tombol Kirim untuk mengirimkan SMS Anda. Kalau 
berhasil, akan tampil pesan SMS sukses dikirim. 


35 


SMS GRATIS 


Kirim SNS sukses dikinm... 


Gambar 4.5. Mengirim SMS 


Free.20sms.info 


Sekarang kita beralih pada situs lainnya yang beralamatkan di 
http://free.20sms.info/. Bukalah web situs tersebut terlebih dahulu. 
Selain harus memasukkan nomor penerima SMS dan pesan yang 
disampaikan, Anda diwajibkan memasukkan hasil penjumlahan 
sebagai pengganti kode captcha. 


Setelah selesai, klik tombol Send. 


Free SMS For All, Can Send To GSM And To CDMA 


Ads le” SMS Text Messaging Mobile SMS SMS Free SMS GSM Modem 
S b 
O 


aa Attract new customers on Google! Start now » Google 


This For Love 
The good Site 


http://free.20sms.info 
Mobile Number 
(2028123950730) “Taat 
Text Message am3 dari 
http://free.20sms.info 
1 


1247 19 


Send 


Free SMS By http://20sms.info 
Cyber Joke 
Must See This 
This For Love 


SMS Gateway 


Gambar 4.6. Mengirim SMS 


36 


Untuk layanan di http://free.20sms.info hanya bisa mengirim sms 
1 kali setiap 30 menit pada alamat IP yang sama. Anda tidak perlu 
berkecil hati terlebih dahulu, karena kita dapat memanfaatkan 
layanan ini berkali-kali dan setiap menit, dengan syarat IP Address 
harus diganti. 


Namun, pada beberapa kasus yang saya coba, Anda tetap dapat 
mengirimkan SMS beberapa kali tanpa harus menunggu selama 
30 menit. Seperti gambar yang ditampilkan di bawah ini. 


HTTP/1.0 200 OK Content-type: text/html Expires: Tue, 01 Jan 1980 1:00:00 GMT Cache-Control: no-cache 


Free SMS For All, Can Send To GSM And To CDMA 
This For Love 
The good Site 
http://free.20sms.info 
Mobile Numb 
Pang aiserag) “55 


Text Message 


543 B| 


Gambar 4.7. SMS terkirim 


Kalau ingin mengganti IP Anda, coba geser halaman utama 
free.20sms.info ke bawah. Pada bagian tersebut Anda bisa melihat IP 
komputer Anda saat itu. 


IP asli Anda : 118.97.95.54 


Gambar 4.8. IP komputer 


37 


SMS Gratis 
dari Smsslide Groupab 


Pembahasan di bab ini, sengaja saya pisahkan dari Bab 4, karena di 
sini kita akan membicarakan beberapa web yang menyediakan SMS 
gratis yang merupakan kelompok dari smsslide. 


Langsung saja, tanpa perlu basa-basi lagi. Web pertama yang bisa 
Anda gunakan untuk mengirim ' SMS gratis — adalah 
http://m.smsslide.net/index.php. Silakan buka alamat web tersebut 
maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. 


SMSSlide.Net 


Free Web Messages 
Home | Unlimited SMS Indonesia | by SMSSlide.Net 


Ponsel Android baru LG 
Ponsel pintar tergaya di Dunia dengan layar tercerah-Cek sekarang 


wuwla.c PRADA 
an AdChoices Pb 


Select country receiver - 
Enter number 


Type message 


0 


ARGUS International 
Enhancing Your SMS Program Fully IS-BAO Compliant SMS & ERP 


argus.ero 


AdChoices b 


Gambar 5.1. SMSSlide.Net 


Isilah pilihan negara tujuan untuk Anda mengirim SMS, dalam hal ini 
Anda bisa memilih Indonesia. Setelah itu masukkan nomor tujuan 
penerima SMS, Anda bisa memasukkan 62 tanpa menggunakan 
tanda tambah apabila bagian tersebut dalam kondisi kosong. Setelah 
itu, ketik isi pesan Anda dan juga kode captcha yang tampil. 


SMSSlide.Net 


Free Web Messages 
Home | Unlimited SMS Indonesia | by SMSSlide.Net 
Ponsel Android baru LG 
Ponsel pintar tergaya di Dunia dengan layar tercerah-Cek sekarang 


www.le.com PRADA 
Ba EN AdChoices bb 


Indonesia 


sms dari http://m.smsslide.net 


ARGUS International 
Enhancing Your SMS Program Fully IS-BAO Compliant SMS & ERP 
Ea AdChoices bb 


Gambar 5.2. Membuat pesan 


Setelah selesai, klik SEND-SMS. Apabila pengiriman SMS berhasil 
dikirim, akan muncul pesan SMS Send Succesfully. Klik saja OK. 


SMS Send Succesiully 


to:62 
Message : sms dari http:/lm.smsslide.net/index.php 


—— 


Gambar 5.3. SMS terkirim 
Sebaliknya, apabila ada kesalahan sewaktu Anda memasukkan kode 
captcha maka akan muncul pesan error yang menyatakan bahwa 


SMS gagal dikirimkan. 


39 


Message Not Sent!, Wrong Verification Code ! 


Cs 


Gambar 5.4. Contoh kesalahan 


Apabila ingin mengirim SMS dengan langsung menuju negara 
Indonesia, Anda bisa langsung membuka alamat web berikut: 
http://m.smsslide.net/gratis-sms-indonesia.php. 


Pada halaman ini, pilihan negara Indonesia akan langsung terisi. 
Anda hanya perlu memasukkan nomor tujuan dan juga isi pesan 
yang ingin disampaikan. Disertai pula dengan kode captcha. Terakhir 
klik tombol SEND-SMS. 


SMSSlide.Net 


Free Web Messages 


Home | Unlimited SMS Indonesia | by SMSSlide.Net 


Ib 
Rp 300.000 7 Get your free 
Free Advertising Rp 300.000 voucher now! Google 


aa 
example : 62-8973823555 


http://m.smsslide.net/grati3- 
sms-indonesia.php 


"TT. Great call guality at Low prices 
| Ag 
enungo BUY NYMGO CREDITS NOW ! O) 


Gambar 5.5. Mengirim SMS ke Indonesia 


Masih pada group yang sama, Anda juga bisa mengirim SMS melalui 
alamat berikut: 


40 


http://www.smsslide.net/free-sms-gratis-indonesia.php 


Maka halaman web yang tampil seperti pada gambar di bawah ini. 


Unlimited SMS International. Free SMS International Send SMS to Worldwide Version Beta 


Unlimited SMS Gratis Indonesia. Free SMS Gratis Indonesia | Inbox Reply SMS Indonesia Easy for you to send sms to Indonesia 


Free SMS Gratis Indonesia - SMS Slide Unlimited 


& 
ma 
- p b 
s OT IT 19 Great call guality at Low prices (cawnow ) 
Senungo BUY NYMGO CREDITS NOW! ne) PP 3 
T S3» 
Pes 5 z b 
County: (ndoneselsi Join the Professionals 
Enter Number : 62 
Type message : 1 ? 
/ Ap IPIN 
7 "3 
Lu nd” N 
(160 Max 160 characters SMS by TE LATIN STA 


ai | 


User Online: 36 


NA 


Gambar 5.6. Kelompok SMSSlide 


Berhubung kita langsung menampilkan halaman untuk Indonesia, 
jadi tidak perlu memilih nama negara lagi. Anda cukup memasukkan 
nomor tujuan yang dimulai dengan 8xxx karena kode negara 462 
sudah diisi secara otomatis. Setelah itu, masukkan pesan yang ingin 
Anda sampaikan dan juga kode captcha-nya. 


Unlimited SMS International. Free SMS International Send SMS to Worldwide Version Beta 
Unlimited SMS Gratis Indonesia. Free SMS Gratis Indonesia | Inbox Repiy SMS Indonesia Easy for you to send sms to Indonesia 


Free SMS Gratis Indonesia - SMS Slide Unlimited 


tb. 
? b 
« TA Great call guality at Low prices Ca 
& “ S6numngo BUY NYMGO CREDITS NOW! nia dadi a & 
AM 
maa : Aa b 
Coy: (indonesaTE Join the Professionals 
Emternumber: C3 Me 
Type message: 


'sms dari http://www.smsslide.net/free-sms-gratis- 
indonesia.php 


(os Max 160 characters SMS by smssiide.net 


.macaocrs”” 2204 GET” (SENDIENSI 


NE 


UM 


User Online: 36 


“NAN 


Gambar 5.7. Menulis pesan SMS 


4 


Setelah selesai, klik tombol SEND SMS. Apabila pengiriman SMS 
berhasil dilakukan maka akan muncul pesan SMS Sent To: 628xxxx 
Send Succesfully!. 


Sms Sent To:6gl——U send Succestully! 


Country: Indonesia | - | 
Enter Number : 62 


Type message : 


160 Max 160 characters SMS by smsslide.net 


sei KEENDSIASI 


Gambar 5.8. SMS terkirim 


“In 


Web lainnya yang masih satu group dengan smsslide adalah 
sentot.net. Anda bisa membuka web sentot.net yang berada pada 
alamat http://www.sentot.net/index.php. Maka akan tampil halaman 
seperti gambar di bawah ini. 


Free Web Messages WA —— 


Free Unlimited International SMS — 


Sentot.Net send Free Web Messages 
Free Web Messages to WorldWide 


You must agree with this TOS before use this site: 
Country Select Country - Read Terms Of Service : 


Enter Number 


You agree not to use the SMS 
Service: 


In» 


(1) to send content to another 
person that may be viewed as 
unlawful, harmful, threatening, 
jabusive, harassing, tortuous, 
defamatory, vulgar, obscene, 


Type message 


Sentot Net libelous, invasive of another's 

' privacy, hateful, or racially, 
ethnically or otherwise 

160 Free Web objectionable: - 


FREE Messages! www.sentot.net Messages (2) to send content that is 


" Input Captcha 4344 SEND 


We reserve the rightto change the Terms of Service with 
or without prior notification 


User Online: 31 


Gambar 5.9. Sentot.Net 


42 


Berhubung web ini masih satu group dengan smsslide maka langkah 
pengiriman SMS-pun juga sama. Anda perlu memilih negara tujuan, 
memasukkan nomor penerima, mengisi isi pesan, memasukkan 
kode captcha, terakhir klik tombol SEND. 


Apabila pengiriman SMS berhasil dilakukan maka akan muncul 
sebuah kotak dialog yang berisikan pesan SMS Send Succesfully. 
Dari kotak dialog tersebut klik saja tombol OK. 


SMS Send Succestfully 


to: 62g0555720) 


Message : sms dari http:/fwww.sentot.net/ 


Gambar 5.10. SMS terkirim 


Untuk menutup bab ini, Anda bisa membuka halaman berikut 
http://www.smsslide.net/free-sms-to-country.php untuk mengirim 
SMS ke berbagai negara. 


Free SMS to Country - SMS Slide Unlimited 


Beriklan GRATIS di internet! 
Coba SITTI359. Promosi ke 50 juta orang di seluruh Indonesia 


https://359.sitti.co.id/promo. 
“A ru J ITTIM 


Select your Country and Send Free SMS Free Unlimited to Operator Cellular in your Countries: Free sis to Afhsnistan | Free SMS to 
Albanis | Free SMS to Algeria | Free SMS to American Semos | Free SMS to Andorma | Free SMS to Angola | Free SMS to Anguilla | Free SMS to Antigus | Free SMS to Argenting | Free 
SMS to Armenia | Free SMS to Aruba | Free SMS to Ascension Island | Free SMS to Australia | Free SMS to Australian External Tertittories | Free SMS to Austria | Free SMS to Azerbaijan | 
Free SMS to Bahamas | Free SMS to Bahrain | Free SMS to Bangladesh | Free SMS to Barbados | Free SMS to Belarus | Free SMS to Belgium | Free SMS to Belize | Free SMS to Benin | 
Free SMS to Bermuda | Free SMS to Bhuten | Free SMS to Bolivia | Free SMS to Bosnis and Hercegovina | Free SMS to Botswans | Free SMS to Brazil | Free SMS to British | Free SMS to 
(British Virgin Islands | Free SMS to Brunei Darussalam | Free SMS to Bulgaria | Free SMS to Burundi | Free SMS to Cambodia | Free SMS to Cameroon | Free SMS to Canada | Free SMS to 
ape Verdi | Free SMS to Capr Verde Islands | Free SMS to Caribbean Nations | Free SMS to Cayman Islands | Free SMS to Central African Republic | Free SMS to Chad | Free SMS to Chile 
| Free SMS to China | Free SMS to Chine-Tsiwen | Free SMS to Colombia | Free SMS to Comoros and Mayotte | Free SMS to Congo | Free SMS to Cook Islands | Free SMS to Costs Rice | 
Free SMS to Croatia | Free SMS to Cuba | Free SMS to Cyprus | Free SMS to Czech Republic | Free SMS to Denmark | Free SMS to Diego Garcia | Free SMS to Djibouti | Free SMS to 
Dominican Republic | Free SMS to Ecuador | Free SMS to Eavot | Free SMS to El Selvedor | Free SMS to Egustorisl Guinea | Free SMS to Eritres | Free SMS to Estonia | Free SMS to 
thiopia | Free SMS to Falkland I | Free SMS to Faroe Faeroe Islands Denmark | Free SMS to Fiji | Free SMS to Finland | Free SMS to | Free SMS to French Antilles | Free SMS 
to French Guiana | Free SMS to Gabonese Republic | Free SMS to Gambia | Free SMS to Georgia | Free SMS to Germany | Free SMS to Ghana | Free SMS to Gibraitar | Free SMS to 


to Irag | Free SMS to Ireland | Free SMS to Israel | Free SMS to Italy | Free SMS to Ivory Coast | Free SMS to Japan | Free SMS to Jordan | Free SMS to Jamsica | Free SMS to Kazakhstan | 
Free SMS to Kenya | Free SMS to Khmer Republic Cambodia | Free SMS to Kiribati Republic Gilbert Islands | Free SMS to Korea Peoples Republic North Korea | Free SMS to Korea 


ree SMS to Libya | Free SMS to Liechtenstein | Free SMS to Lithuania | Free SMS to Luxembourg | Free SMS to Macao | Free SMS to Macedonia | Free SMS to Madagascar | Free SMS to 
Malawi | Free SMS to Mslaysis | Free SMS to Maldives | Free SMS to Mali | Free SMS to Maita | Free SMS to Marshall Islands | Free SMS to Martiniaue French Antilles | Free SMS to 
Mauritania | Free SMS to Mauritius | Free SMS to Mayolte | Free SMS to Mexico | Free SMS to Micronesis of Polynesia | Free SMS to Moldova | Free SMS to Monaco | Free SMS to 
golia | Free SMS to Montsemat | Free SMS to Morocco | Free SMS to Mezambigus | Free SMS to Myanmar Former Burma | Free SMS to Namibia former South West Africa | Free SMS to 
Nauru | Free SMS to Nepsi | Free SMS to Netherlands | Free SMS to Netherlands Antilles | Free SMS to Nevis | Free SMS to New Celedonia | Free SMS to New Zesland | Free SMS to 
INicaragus | Free SMS to Niger | Free SMS to Nigeria | Free SMS to Niue | Free SMS to North Korea | Free SMS to North Mariana Islands Saipan | Free SMS to Nonway | Free SMS to Oman | 
Free SMS to Pakistan | Free SMS to Palau | Free SMS to Panama | Free SMS to Papua New Guinea | Free SMS to Paraguay | Free SMS to Peru | Free SMS to Philippines | Free SMS to 
Poland | Free SMS to Portugsi Includes Azores | Free SMS to Puerto Rico | Free SMS to Ostar | Free SMS to Reunion France | Free SMS to Romanis | Free SMS to Russia | Free SMS to 
Rwanda (Rwandese Republic) | Free SMS to Ssipan | Free SMS to San Marino | Free SMS to Sao Tome and Principe | Free SMS to Saudi Arabia | Free SMS to Senegal | Free SMS to 
ISerbia and Montenegro | Free SMS to Sevchelles | Free SMS to Siera Leone | Free SMS to Singapore | Free SMS to Slovakia | Free SMS to Slovenia | Free SMS to Solomon Islands | Free 


Gambar 5.11. Memilih negara 


43 


Buat jaga-jaga saja, apabila Anda tidak bisa membuka satu link dari 
smsslide, Anda bisa membuka link cadangan, yaitu: 


e http://www.smsslide.net/free-sms-to-indonesia.php 


e  http://www.smsslide.net/trial-free-send-sms-to- 
indonesia.php 


e  http://smsslide.net/smstexter-free-send-sms-to- 
indonesia.php 


44 


